Managed by Ofribun 


NG Ir Eat 
Jadwal Shalat 
Subuh 05.04 WIB 
© www.serambinews.com Zuhur 12.42 WIB 
Alamat Iklan/ Redaksi: 
Jl. Raya Lambaro Km 4.5 Desa Meunasah Manyang PA, Asnar 16-02 WIB 
Ingin Jaya, Aceh Besar - Banda Aceh Magrib 18.56 WIB 
© TELP. 0651 - 635544 (HUNTING) Isya 20.12 WIB 
NO. 12350 THN. KE-35 
SENIN, 1 JULI 2024 20 
24 ZULHIJJAH 1445 H Rp 3.000,- 


4 Te tadi 


SAN TEA << 


p 


Kapolda Aceh, 
Irjen Pol Achmad 
Kartiko bersama 
Kepala Bea 
Cukai, Irwasda 
Polda Aceh, dan 
Wadirnarkoba 
memperlihatkan 
barang bukti 
narkoba 180 kg 
dalam konferensi 
pers di Mapolda 
Aceh, Rabu 26 
Juni 2024. 


Amankan 31 Kg Sabu-Sabu dari 
Tangan Mafia Thailand-Indonesia 


DIREKTORAT Reserse 
Narkoba (Ditresnarkoba) 
Polda Aceh juga berhasil 
mengungkap peredaran 
gelap narkotika jenis sabu 
jaringan internasional, Thai- 
land—Indonesia (Aceh), se- 
berat 31 kg. Hal tersebut 
diungkapkan Kapolda Aceh 
Irjen Achmad Kartiko dalam 
konferensi pers pengung- 
kapan narkotika di Aula 
Machdum Sakti Polda Aceh, 
Rabu 5 Juni lalu. 

Abituren Akabri 1991 itu 
mengatakan, pengungkapan 
31 kg sabu itu terjadi pada 
Selasa, 28 Mei lalu, di mana 
Tim Opsnal Ditresnarkoba 
Polda Aceh memperoleh 
informasi dari masyarakat 
tentang seringnya terjadi 
transaksi narkotika jenis 


sabu di Peureulak Timur, Ka- 
bupaten Aceh timur. 

Sambungnya, tim opsnal 
yang juga sudah melakukan 
penyelidikan terhadap target 
selama 25 hari langsung 
bergerak dan berhasil mem- 
berhentikan satu mobil yang 
dicurigai sesuai informasi 
yang diterima. 

“Mobil yang dicurigai 
itu dikejar dan dihentikan. 
Setelah digeledah, ditemu- 
kan satu tas ransel berisikan 
11 bungkus sabu dalam 
kemasan teh China merk 
Guanyinwang. Sehingga, MD 
alias Utoh (44) dan MM alias 
panjang (28) yang berada 
dalam mobil itu langsung 
diamankan,” ujar Achmad 
Kartiko. 

Kata Achmad Kartiko, 


kedua tersangka tersebut 
merupakan kurir. Mereka 
mengakui sabu itu dari Thai- 
land dan mendapatnya dari 
FS. Selanjutnya, tim opsnal 
langsung ke rumah FS. Na- 
mun sayang, yang bersang- 
kutan sudah melarikan diri. 
Setelah digeledah, di kandang 
sapi dekat rumah FS ditemu- 
kan dua goni yang berisikan 
sabu berkemasan teh China 
merk Guanyinwang. 

Saat ini, kedua tersangka 
yang berhasil diamankan 
beserta barang bukti berupa 
31 kg sabu, dua unit hand- 
phone, dan satu mobil dia- 
mankan ke Polda Aceh untuk 
dilakukan proses hukum. 
Dengan pengungkapan ini, 
248 ribu jiwa generasi jiwa 
terselamatkan.(") 


Ditlantas Juara I Upaya Menekan Laka 
Lantas Secara Kolaboratif Se-Indonesia 


DIREKTORAT Lalu Lintas 
(Ditlantas) Polda Aceh meraih 
juara | se-Indonesia serta me- 
nerima penghargaan karena 
upaya dan keberhasilannya da- 
lam menekan angka kecelakaan 
lalu lintas (laka lantas). 

Penghargaan itu diserahkan 
langsung oleh Kapolri Listyo 
Sigit Prabowo, yang didampingi 
Kakorlantas Polri Irjen Aan Su- 
hanan, pada saat rakernis fungsi 
lalu lintas tahun 2024 di Alana 
Hotel dan Convention Center 
Yogyakarta, Rabu, 12 Juni 2024. 

Dirlantas Polda Aceh 
Kombes M Igbal Algudusy men- 
yampaikan, penghargaan yang 
diterima dirinya dalam rakernis 
fungsi lalu lintas tahun 2024 
adalah hasil dari kerja keras 
dan upaya Ditlantas Polda Aceh 
dan Satlantas Polres jajaran 
bersama stakeholder dalam 
menekan angka laka lantas. 

Selama ini, kata dia, banyak 
kegiatan yang telah dilakukan 
pihaknya untuk menekan laka 
lantas baik bersifat sosialisasi, 
edukasi, maupun penegakan 
hukum dengan cara-cara yang 
humanis. Semua itu dilakukan 
dengan melibatkan stakehold- 
er lainnya secara kolaboratif 
sesuai tupoksi. 

“Penghargaan ini adalah ha- 


Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol M Igbal Algudusy menerima penghargaan dari 
Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas keberhasilan Ditlantas Polda Aceh dalam menekan 
angkat kecelakaan lalu lintas saat rakernis fungsi lalu lintas tahun 2024 di Alana 
Hotel dan Convention Center Yogyakarta, Rabu, 12 Juni 2024. 


sil dari kerja rekan-rekan Ditlantas 
Polda Aceh bersama stakeholder 
yang telah berkolaboratif menekan 
angka kecelakaan,” kata Igbal. 

“Kolaborasi itu merupakan 
wujud komitmen bersama para 
pemangku kepentingan terkait di 
bidang keselamatan jalan untuk 
menekan angka kecelakaan lalu 
lintas yang cukup memprihatink- 
an,” sambungnya. 

Igbal berharap, penghargaan 
tersebut jadi motivasi bagi seluruh 


personel Ditlantas Polda Aceh 
beserta stakeholder untuk terus 
berupa menekan angka laka lan- 
tas, sehingga terus menurun dan 
bila perlu hingga zero accident. 

Dengan begitu, Kata Iqbal lagi, 
polantas presisi hadir untuk men- 
dukung percepatan transformasi 
ekonomi yang inklusif dan berke- 
lanjutan dalam rangka terwujud- 
nya Indonesia emas—sesuai tema 
rakernis fungsi lalu lintas tahun 
2024— bisa terwujud. (*) 


Polda Aceh beser- 
ta jajaran bersama 
instansi terkait lain- 
nya terus berupaya 
untuk memberantas 
peredaran gelap 
narkotika di Aceh. 


ACHMAD KARTIKO 
Kapolda Aceh 


PERINGATAN Hari Ulang 
Tahun (HUT) Bhayangkara 
ke-78 hari ini menjadi momen 
penting bagi Polda Aceh un- 
tuk semakin memperkuat 
komitmennya dalam mem- 
berantas peredaran gelap 
narkoba di Aceh. Setidaknya, 
sepanjang tahun ini, Polda 
Aceh beserta seluruh jajaran 
telah menangani sebanyak 
601 kasus penyalahgunaan 
narkoba, terhitung sejak 
Januari hingga Juni. 

Keberhasilan Polda Aceh 
dalam mengungkap dan 
menggagalkan peredaran nar- 
koba ini merupakan komit- 
men nyata Polda Aceh da- 
lam memerangi narkoba dan 
menyelamatkan masyarakat 
Aceh dari bahaya penyalah- 
gunaan barang haram terse- 
but. Berbagai operasi telah 
dilakukan, yang melibatkan 
kerjasama antara unit-unit 


khusus di Polda Aceh dan 
jajaran, termasuk para stake 
holder lainnya. 

Kapolda Aceh, Irjen Pol 
Achmad Kartiko dalam ket- 
erangannya menyebutkan, 
dalam 601 kasus penyalahgu- 
naan narkoba yang ditangani 
sepanjang tahun ini, Polda 
Aceh telah mengamankan 
815 orang tersangka. Adapun 
barang bukti yang berha- 
sil diamankan dengan rin- 
cian, 720 kg ganja, 299,8 kg 
sabu, 5.003 butir ekstasi dan 
memusnahkan 13 hektare 
ladang ganja. 

“Berdasarkan data di atas 
dapat dievaluasi bahwa pere- 
daran dan penyalahgunaan 
narkotika di Aceh masih 
tinggi. Untuk itu Polda Aceh 
beserta jajaran bersama in- 
stansi terkait lainnya terus 
berupaya untuk memberan- 
tas peredaran gelap narkotika 
di Aceh,” katanya. 

Baru-baru ini, Polda Aceh 
juga barhasil menggagalkan 
penyelundupan narkoba je- 
nis sabu-sabu oleh jaringan 
internasional Malaysia-Indo- 
nesia-Aceh, sebanyak 180 kg. 
Kapolda Aceh mengatakan, 
selain mengamankan 180 
kg sabu-sabu, petugas juga 
menangkap dua pelaku se- 
cara terpisah di Kabupaten 
Aceh Timur. 

“Penyeludupan narkoba 
jenis sabu-sabu ini dilaku- 
kan melalui jalur laut Selat 
Malaka. Pelaku merupakan 
jaringan sindikat narkotika 
internasional, Indonesia dan 
Malaysia,” kata Achmad Kar- 


Dua personel Polda Aceh yang juga Tahfiz terpilih menjadi peserta MTO Nasional XXX. 


Dua Tahfiz Polda Aceh jadi 
Peserta MTO Nasional Ke-30 


DUA Bintara Polri di jajaran 
Polda Aceh terpilih menjadi 
peserta MTO Nasional ke XXX. 
Keduanya adalah Bripda Dolly 
Isma Indra, yang saat ini ber- 
tugas di Ditsamapta Polda Aceh 
dan Bripda Teuku M.Syuhada 
yang berdinas di Satbinmas 
Polres Aceh Besar. 

Kabid Humas Polda Aceh, 
Kombes Pol Joko Krisdiyanto 
mengatakan, prestasi yang diraih 
oleh kedua personel ini cukup 
membanggakana Polda Aceh. 
“Ini tentu prestasi yang sangat 
membanggakan basi kita di Polda 
Aceh,” kata Kombes Joko. 

Dijelaskan, kedua Bintara 
ini terpilih menjadi peserta 
MTO Nasional ke XXX setelah 
Pemerintah Aceh melalui Dinas 
Syariat Islam memilih keduanya 
bersama peserta lainnya di 
Provinsi Aceh, yang semuanya 
berjumlah 57 orang. 

“Dua Bintara ini membawa 
nama harum dan membangga- 
kan Polda Aceh karena mereka 
telah mengukir prestasi setelah 


terpilih menjadi peserta MTO 
Nasional ke XXX dan juga mer- 
upakan perwakilan kontingen 
dari Provinsi Aceh, “ sebut Kabid 
Humas. 

Perlu diketahui, dua Bintara 
Polri ini, lulus menjadi anggota 
Polri melalui jalur talenta Tahfiz 
Al-gur'an. Selain membangga- 
kan dan membawa nama harum 
Polda Aceh, dengan terpilihnya 
dua Bintara Polri ini menjadi 
peserta MTO Nasional ke XXX, 
juga dapat meningkatkan citra 
Polri di mata masyarakat. 

Ketua harian LPTO Aceh Prof 
Dr Armiadi Musa MA menga- 
takan, terpilihnya kedua anggota 
Polri ini merupakan sebuah 
kebanggaan bagi jajaran Polda 
Aceh, di mana belum pernah 
dalam sejarah ada anggota 
Polri aktif di Aceh yang terpilih 
sebagai peserta untuk mengikuti 
MTO tingkat nasional. “Ini indi- 
kasi bagus untuk meningkatkan 
citra positif kepolisian Republik 
Indonesia di mata masyarakat,” 
ujarnya, Selasa 24 Juni 2024. (*) 


ANGKARA 


2 serambinews.com | D @serambinews | 2 serambinews.com | GÈ serambinews | BD serambinews 


tiko. Adapun kedua tersangka 
yakni berinisial I (41), peker- 
jaan nelayan, dan M (32), 
pekerjaan swasta. Keduanya 
warga Desa Naleung Dusun 
Rawang, Kecamatan Julok, 
Kabupaten Aceh Timur. 

Jenderal polisi bintang 
dua itu menyebutkan, pen- 
gungkapan penyelundupan 
narkoba tersebut berawal 
dari informasi masyarakat 
pada 12 Juni 2024. Informasi 
tersebut menyebutkan akan 
ada penjemputan sabu-sabu 
di Selat Malaka, perairan 
Malaysia dalam jumlah besar 

“Informasi itu juga 
menyebutkan narkoba terse- 
but dijemput menggunakan 
kapal nelayan dari Kuala 
Simpang Ulim, Kabupaten 
Aceh Timur, menuju perairan 
Malaysia,” kata Kapolda Aceh 
menyebutkan. 

Selanjutnya, tim Direk- 
torat Reserse Narkoba Polda 
Aceh menindaklanjuti infor- 
masi masyarakat tersebut. 
Tim juga bekerja sama den- 
gan tim gabungan Bea Cukai 
guna patroli laut dan darat. 

Pada 15 Juni 2024 dini 
hari, kata Kapolda, tim gabun- 
gan menemukan kapal ne- 
layan yang dicurigai di Perai- 
ran Peureulak, Kabupaten 
Aceh Timur. Tim mengejar 
kapal tersebut dan melihat ada 
tiga orang melompat ke laut. 

Setelah kapal nelayan 
tersebut dihentikan, tim 
gabungan mencari tiga orang 
yang melompat serta hanya 
berhasil menemukan seo- 
rang yakni I. Kemudian, tim 


memeriksa kapal dan me- 
nemukan sembilan karung 
berisi 180 bungkusan yang 
mengandung sabu-sabu. 

“Pelaku I merupakan 
tekong kapal. Berdasarkan 
hasil pemeriksaan awal, 
tim menangkap M di darat 
di seputaran Aceh Timur. 
M diduga sebagai pengen- 
dali penyeludupan 180 kg 
narkoba jenis sabu-sabu 
tersebut,” kata Achmad 
Kartiko. 

Kedua terduga pelaku 
bersama barang bukti 180 
kg sabu-sabu diamankan 
di Mapolda Aceh di Banda 
Aceh. Selain sabu-sabu, 
penyidik juga menyita em- 
pat telepon genggam, satu 
kapal nelayan, satu unit 
GPS atau alat penentu po- 
sisi, dan satu unit minibus. 

Penyidik menyangka 
perbuatan kedua terduga 
pelaku melanggar Pasal 
114 Ayat (2) jo Pasal 112 
Ayat (2)jo Pasal 115 Ayat (2) 
dan Pasal 132 Undang-Un- 
dang RI Nomor 35 Tahun 
2009 tentang narkotika. 
Ancaman hukumannya, 
pidana penjara paling lama 
20 tahun, seumur hidup, 
atau hukuman mati. 

“Pengungkapan dan 
penggagalan penyeludupan 
tersebut menyelamatkan 
1,44 juta orang dar bahaya 
narkoba, terutama sa- 
bu-sabu. Di mana, asum- 
sinya, satu gram sabu-sa- 
bu dikonsumsi delapan 
orang,” kata Achmad Kar- 
tiko.(") 


CEO Tribunnews Dahlan Dahi menyerahkan penghargaan Serambi Award kepada 
Kapolda Aceh, Irjen Pol Achmad Kartiko dalam malam penganugerahan Serambi 
Award 2024 di Gedung AAC Dayan Dawood Banda Aceh, Jumat 29 Mei 2024. 


Sukses Jaga Pemilu 
Damai, Kapolda Aceh 
Terima Penghargaan 

Serambi Awards 


KAPOLDA Aceh Irjen Ach- 
mad Kartiko menerima peng- 
hargaan pada malam pun- 
cak Serambi Awards 2024. 
Penghargaan itu diserahkan 
langsung oleh chief operat- 
ing officer (CEO) Tribunnews 
Dahlan Dahi, di Gedung AAC 
Dayan Dawood Universitas 
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 
Jumat malam, 31 Mei 2024. 

Serambi Awards merupa- 
kan agenda tahunan yang 
telah dilaksanakan Hari- 
an Serambi Indonesia sejak 
2020. Kegiatan ini dilaku- 
kan sebagai wujud apresiasi 
Serambi Indonesia kepada 
pihak-pihak yang telah mem- 
berikan pengaruh terhadap 
daerah, khususnya Aceh. 

Awards yang diberikan ke- 


pada penerimanya ini juga 
dikelompokkan dengan 
berbagai kategori, tentunya 
juga sesuai dengan tema 
utama Serambi Awards 
2024, yaitu “Sinergi Mem- 
bangun Negeri”. 

Kabid Humas Polda Aceh 
Kombes Joko Krisdiyanto 
menyampaikan, penghar- 
gaan tersebut diberikan 
atas keberhasilan Kapol- 
da Aceh menjaga pesta 
demokrasi atau pemilu 
damai tahun 2024. 

“Kapolda Aceh me- 
nerima awards kategori 
Sukses Menjaga Pemilu 
Damai 2024 di Provinsi 
Aceh,” kata Joko, dalam 
keterangan tertulis, Jumat 
malam, 31 Mei 2024.(") 


Kapolsek Baitussalam Juara 3 Keumala Run 2024 


KAPOLSEK Baitussalam 
Iptu Endang Sulastri, Minggu 
(9/6/2024) berhasil meraih juara 
3 pada lomba lari Kemala Run 
2024, digelar di Indonesia Con- 
vention Exhibition (ICE) BSD City, 
Tangerang Selatan, Banten. 

Kapolsek Baitussalam Endang 
Sulastri yang merupakan polisi 
wanita yang berkhidmad di bawah 
Polisi Resor Kota Banda Aceh, Polda 
Aceh, meraih posisi juara tiga pada 
lomba lari 10 kilometer untuk kelas 
Polwan Master Usia 40-an. 

Polda Aceh menyambut gembi- 
ra capaian yang diraih oleh polwan 
tersebut. Mereka mengapresiasi 
kerja keras Iptu Endang Sulastri, 
yang berjibaku di Kemala Run 
2024, sehingga berhasil meraih 
juara tiga. 


Kabid Humas Polda Aceh 
Kombes Joko Krisdiyanto menga- 
takan lomba lari kategori untuk 
kelas Polwan Master Usia 40-an 
diikuti oleh 30 polisi wanita. 
Semuanya berhasil mencapai 
garus finish. 

la juga memberikan apresiasi 
kepada Kapolsek Baitussalam 
yang telah mengharumkan nama 
Polda Aceh. Prestasi Kapolsek 
Baitussalam merupakan bukti bila 
di bidang olahraga pun, personel 
polisi Aceh berprestasi. 

Polda Aceh mengirimkan 31 
personel untuk mengikuti ajang 
Kemala Run 2024.Personel Aceh 
terdiri dari 20 polisi laki-laki dan 
11 polisi wanita. Perhelatan Kemala 
Run digelar oleh Bhayangkari dan 
Yayasan Kemala Bhayangkari. (*) 


A 
pi ck 


10 KILOMETER 
POLWAN - MASTER 40+ 


Kapolsek TN IPTU Endang Sulastri (kanan) meraih juara 3 pada lomba 
lari Kemala Run 2024 di ICE BSD City Tangerang Selatan, Banten. 


